KUMPULAN 
DO A DAN 
DZIKIR 



OLEH 

SYEIKH ABDOUL AZ I Z BIN 
ABDULLAH BIN BAZ 


J' 


(v-JjjJVl iiJUL) 




*. .-.i 2 — «JJb 

KUMPULAN 
DO’ A DAN DZIKIR 



KUMPULAN 
DO’ A DAN DZIKIR 


OLEH 

SYEIKH ABDUL AZIZ BIN 
ABDULLAH BIN BAZ 

ALIH BAHASA 

MUHAMMADUN A. HAMID 


Penerbit dan distribusi 
DARUSSALAM 
Riyadh, Saudi Arabia 



ALL RIGHTS RESERVED © 

First Edition: July 2003 



Headoffice 

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A.Tel: 00366-01-4033962/4043432 Fax: 4021659 
Email: darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com 

K.S.A. Darussalam Showrooms London E17 7JH, Tet 0044-208 520 2666 

Riyadh M*ie: 0044-794 730 6706 Fax 0044-200 52t 76« 

Olyah branch: Tei 4614483 Fax 4644945 • Oaiussalam Inlernalional Publicatlons Umiled 

Malai branch: Tel 4735220 Fax: 4735221 Regent Parit Mosque. 146 Parit Road 

Jeddah London NVW7RG Tet 0044-207 724 3363 

• Tel: 00966-2-6879254 Fa* 6336270 ■ Daussalara 

Al-Khobar 398-400 Covenby Road. Smal Healh 

. Tel: 00966-3-8692900 Fax: 00966-3-8691551 Birmngham. B100UF 
U.A.E Tet 0121 77204792 Fac 0121 772 4345 

Tet 00971-6-5632623 Fax: 5632624 Web: vvvyw,itetus»latm<toom 

PAKISTAN MALAYSIA 






KUMPULAN DO'A DAN DZIKIR 5 


DAFTAR ISI 

Bab: Hal 

Mukaddimah 6 

Dzikir setelah shalat lima waktu 39 

Dzikir pada waktu pagi dan petang hari 47 

Do’a dan dzikir ketika masuk rumah 68 

Do ’a dan dzikir ketika keluar rumah Munuju 

masjid atau yang lainnya 70 

Do’a dan dzikir ketika masuk dan keluar masjid ...72 

Do’a dan dzikir ketika akan dan bangun tidur 75 

Do’a dan dzikir ketika mulai dan selesai dari 

makan dan minum 89 

Do’a dan dzikir ketika melihat suatu negeri atau 

Kembali dari negeri lain 92 

Do’a dan dzikir ketika adzan dan sesudahnya 94 

Disy ariatkan Salam dan menjawabnya dan 
do’a bagi orang yang bersin serta do’a ketika 

Menjenguk orang Sakit 99 

Penutup buku ini ditutup dengan 

pentingnya nasehat 1 03 




MUKADDIMAH 


Segala puji milik Allah semata, kami memujiNya, 
minta pertolongan kepadaNya, minta ampun 
kepadanNya, dan kami minta perlindungan 
kepadaNya dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari 
amal-amal kami yang buruk. Barangsiapa yang 
diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan 
oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi 
petunjuk kepadanya. Dan kami bersaksi bahwa tidak 
ada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah 
semata tidak ada sekutu bagiNya, dan kami bersaksi 
bahwa Muhammad shallallahu alaihi wa sallam 
adalah hamba Allah dan utusanNya. Shalawat dan 
salam semoga tercurah kepadanya, keluarganya, 
shahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya 
dengan baik sampai hari kiamat. 

Sesungguhnya sebaik-baik perilaku sesorang dan 
sebaik-baik apa yang diucapkan oleh lisan adalah 
memperbanyak dzikir kepada Allah Ta’ala, 
bertasbih dan bertahmid kepadaNya, membaca 
KitabNya yang agung, bershalawat kepada 
Muhammad rasulNya, memperbanyak do’a 
kepadaNya memohonNya dalam semua kebutuhan 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


7 


agama dan dunia, memohon perlindungan 
kepadaNya, dan kembali kepadaNya dengan iman 
yang benar, penuh keikhlasan dan kerendahan 
dengan menghadirkan hati untuk merenungkan 
keagunganNya dan kekuasaanNya dan ilmuNya atas 
segala sesuatu dan keberhakanNya untuk disembah. 

Banyak ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang 
mengungkap tentang keutamaan dzikir dan do ’a 
serta memotivasi untuk melakukannya, di antaranya: 

Firman Allah: 

y^\j ££ & ^ 

oiJLlih ^ _>* o 

[tV-t i : «—jIjj—S/I] 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, 
dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan 
bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan 
petang. Dialah yang menberi rahmat kepadamu 
dan malaikatNya (memohonkan ampun 
untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari 
kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan 
adalah Dia Maha Penyayang kepada orang- 
orang yang berimaih.” ( Al-Ahzab : 41-43) 




Allah berfirman: 

[ \ o y : SjaJI] S/j jJj^£==i£% ^ 

“(Karena itu) ingatlah kamu kepadaKu, niscaya 
akau ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah 
kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari 
(nikmatKu )” (Al-Baqarah: 152) 

Allah berfirman: 

dil jA \j oiiaJtJ 

[ro : v lj>.Vl] 

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan 

perempuan yang Muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan 
perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki- 
laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan 
yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga 
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang 
banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


9 


yang besar.” ( Al-Ahzab : 35) 

Allah berfirman: 

ijtihaSj cfj^j <4 ^ 

4AiI o,#! 0<_43Vt<jj^ 

[\5\-\5-:Ol^ jl] 

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang 
berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam 
keadaan berbaring.” (Ali-Imran: 190-191) 

Allah berfirman: 

\J£j h 

[£o: JU;Vl] 

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, apabila 
kamu memerangi pasukan (musuh), maka 
berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah 
sebanyak-banyaknya (memperbanyak dzikir dan 
do’a) agar kamu beruntung.” ( Al-Anfah 45) 

Allah berfirman: 




[Y • • :s^UI] 

Artinya: “Apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan 
menyebut nama) Allah, sebagaimana engkau 
menyebut-nyebut) nenek moyangmu, atau 
(bahkan berdzikirlah) lebih banyak dari itu.” 
( Al-Baqarah : 200) 

Allah berfirman: 

£ ^i4j1 % j p&Jy HIJZC c/if (£k )> 

[ *\ : OjiiLJl] jti liLl) jlivlJU'j 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu 
melalaikan kamu dari mengingat Allah, 
barangsiapa berbuat demikian, maka mereka 
itulah orang-orang yang merugi.” ( Al - 
Munafiqun : 9) 

Allah berfirman: 

[TV: jjJl] 

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


11 


perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 
mengingat Allah dan (dari) mendirikan shalat, 
dan (dari) membayarkan zakat, mereka takut 
pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi goncang.” ( An-Nur : 37) 

Allah berfirman: 

4-^- j j>'Aj 

[r • o :oi I jpSii] 

Artinya: “Dan sebutlah (nama) Ilahmu dalam 
hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, 
dan tidak dengan megeraskan suara, di waktu 
pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang lalai.” {Al- A ‘raf. 205) 

Allah berirman: 

\ySXj (jfjVl \ £— 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, 
maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan 
carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al- 
Jum’ah: 10) 




Memperbanyak dzikir dan do’ a kepada Allah 
senantiasa dianjurkan dan disunnahkan dalam setiap 
waktu dan kesempatan, pada waktu pagi dan petang, 
ketika hendak berbaring tidur, ketika bangun, ketika 
masuk dan keluar rumah, ketika masuk dan keluar 
masjid, sebagaimana yang disebut di atas dalam 
ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dan dalam firman Allah: 

[ oo-.jte.] 

Artinya: “Dan bertasbihlah seraya memuji 
Rabbmu pada waktu petang dan pagi.” (Al- 
Ghaflr : 55) 

Firman Allah: 

[VA:(3] ^ 

Artinya: “Dan bertasbihlah seraya memuji 
Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenam.” (Qaaf. 39) 

Firman Allah: 

[oY: f U:Sl] 

Artinya: “Dan janganlah kamu mengusir 
orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


13 


hari dan di petang hari, sedang mereka 
mencari keredhaanNya.” ( Al-An ’ am : 52) 

Firman Allah: 

Artinya: “Lalu ia memberi isyarat kepada 
mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu 
pagi dan petang.” ( Maryam : 11) 

Firman Allah: 

05» ^ 

[MiiAjjjUl] 

Artinya: “Dan bertasbihlah dengan memuji 
Rabbmu ketika kamu bangun berdiri (bangun 
dari tidur). Dan bertasbihlah kepadaNya pada 
beberapa saat di malam hari dan waktu 
terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).” 
(At-Tur. 48-49) 

Firman Allah: 

[IA* W:^l] 

Artinya: “Maka bertasbihlah kepada Allah di 




14 


waktu kamu berada di petang hari dan di 
waktu subuh, dan bagiNya segala puji di langit 
dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada 
petang hari dan di waktu kamu berada di 
waktu dzuhur.” (Ar-Ruum: 17-18) 

Firman Allah: 

& 0 j*^==45 iJ'iJ ^ 

[V : Jtel 

Artinya: “Dan Rabbmu berfirman: Berdo'alah 
kepadaKu, niscaya akan Aku perkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombangkan diri dari menyembah Ku 
akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan 
hina dina.” ( Al-Ghafir. 60) 

Firman Allah: 

[ 1 A 'l : a jiLli] 

Artinya: “Dan apabila hamba-hambaKu 

bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
sungguh Aku dekat, Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendo’a, apabila ia 
berdo’a kepada Ku.” (Al-Baqarah: 186) 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


15 


Firman Allah: 

Yj O 4-^. fel ilu-j }&j IjW ^ 

6^ l*IL} iij>- «j&it ) A-*> 

[o 'l t 0 0 : V_j| Jp'ifl] ifLjj-j 4jil 

Artinya: “Berdo’alah kepada Rabbmu dengan 
berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang melampai batas. Dan janganlah 
kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan 
berdo’alah kepadaNya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al- 
A ’raaf. 55-56) 

Firman Allah: 

Artinya: “Atau siapakah yang memperkenankan 
(do’a) orang yang dalam kesulitan apabila ia 
berdo’a kepadaNya, dan yang menghilangkan 
kesusahan.” ( An-Naml : 62) 




16 


Dalam hadits shahih Muslim, dari Uqbah bin Amir 
Radhiallahu ‘anhu ia berkata: 

iJl J f'jd JS jJJC 6T j^3!» 

djZjG % (Wl ^ ojjlijS” 

jMo 5^1® : Oli . dJUS cL»» ««iil 
‘Or®^ (lr^ ^ je- j* j* 1 <irj ^ M 
^Aiiipi ^3 £?J o? <J *}>• *£}j aJ *}s- ij5b*3 

Artinya: “Rasulullah Shallallahu alaihi wa 
sallam keluar (dari rumah beliau) sedang kami 
(para shahabat) berada di Shuffah (tempat para 
shahabat berkumpul di dekat masjid) 
kemudian beliau bersabda.” 

Siapa di antara kalian yang suka pergi di pagi 
hari setiap hari ke Bathhan atau ke Al-Atieq, 
kemudian kembali darinya dengan membawa 
dua onta yang bagus tanpa berbuat dosa dan 
tidak memutus tali silaturrahim? Maka kami 
menjawab: “Kami mencintai itu, wahai 

Rasululullah. Beliau bersabda: “Tidakkah 
salah satu dari kalian pergi ke masjid, 
kemudian (disana) dia mengajar atau membaca 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


17 


dua ayat Al-Qur’an, itu lebih baik baginya dari 
pada dua onta, mengajar atau membaca tiga 
ayat Al-Qur’an, itu lebih baik baginya dari 
pada tiga onta, dan mengajar atau membaca 
empat ayat Al-Qur’an, itu lebih baik baginya 
dari pada empat onta, dan mengajar dan 
membaca sejumlah bilangan (dari ayat Al- 
Qur’an), itu lebih baik baginya dengan 
sejumlah bilangan tersebut dari pada onta.” 

Dalam shahih Bukhari, dari Utsman Radhiallahu 
‘anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
beliau bersabda: 

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar 
Al-Qur’an dan mengajarkannya.” 

Dalam shahih Muslim, dari Abi Umamah Al-Bahily 
ia berkata. Saya pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

. u-j-i aaLaJ i yj> a! u oTyji i 

“Bacalah Al-Qur’an, maka sesungguhnya Al- 
Qur’an itu dapat memberikan syafa’at kepada 
yang membacanya pada hari kiamat.” 




18 


Dalam shahih Muslim juga, dari hadits An-Nawas 
bin Sam’an ia berkata, saya pernah mendengar 
Rasulullah bersabda: 

«u Oj&u IjStf fjd j!$} 

• 8(1)1 Jlj Sj^JI 5 <UJL5J 

“Al-Qur’an dan ahlinya yang mengamalkannya 
akan di datangkan (oleh Allah) pada hari 
kiamat, dan yang paling depan adalah surat Al- 
Baqarah dan surat Ali-Imran.” 

Rasulullah memberikan permisalan dari dua surat ini 
dengan tiga permisalan yang tidak aku lupakan 
setelah itu. Beliau bersabda: 

U^ls: jl > d)(iU’ jl 

. (jf- d)i>-u»j i_jt 'yp jb {j* i&y* - 

“Seolah-olah (dua surat ini) seperti dua awan 
atau dua kegelapan yang hitam pekat di 
antaranya terdapat secercah cahaya, atau 
seolah-olah seperti dua kelompak burung yang 
akan membela pemiliknya.” 

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu ‘anhu ia 
berkata. Aku pernah mendengar Rasulullah 
bersabda: 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


19 


jJLju j li-Ls- a, 4ii 4)1 Uy- Y J* 

j 4 * — aJl ^ 

•“'-Lr" fc? J 

“Barangsiapa membaca satu huruf dari 
Kitabullah (Al-Qur’an), maka baginya 
dengannya satu kebaikan, sedangkan satu 
kebaikan ini dilipatgandakan sepuluh kali, dan 
aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu 
huruf, tetapi Alif dihitung satu huruf, Lam satu 
huruf, dan Mim satu huruf.” (HR At-Tirmidzi 
dengan sanad Hasan) 

Bayak sekali hadits-hadits Rasulullah yang 
menunjukkan akan keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, 
tasbih, do’a, dan istighfar, pada setiap waktu, pada 
penghujung malam dan siang, setiap selesai shalat 
lima waktu setelah salam. Dan akan saya singgung 
sebagian saja. Di antaranya: Sabda Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam: 

!<U)I 3 jC iOjyyui\ 

i^'4ii 3/yiiii 

“Orang-orang yang istimewa telah pergi, para 
shahabat bertanya: Siapakah orang-orang 




20 


intiraewa itu, wahai Rasulullah? beliau 
bersabda: “Mereka adalah orang laki-laki dan 
perempuan yang banyak dzikir kepada Allah.” 
(HR Muslim dalam shahihnya dari Abu 
Hurairah Radhiallahu ‘anhu) 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga 
bersabda: 

jUw : oijb lij ^ <1)1 si-s-U 

. /4)1 % S\ Nj <4i jX^}\j 4 4)1 

“Ucapan yang paling dicintai oleh Allah 
adalah empat, tidak mengapa engkau mulai 
dari yang mana saja (dari kalimat tersebut) 
Subhanallah, walhamdulillah, walailaha 
illallah, wallahu Akbar.” (HR Muslim) 

Terdapat dalam shahih Muslim juga, dari Abi Waqas 
Radhiallahu ‘anhu ia berkata: 

“Telah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam seorang arab badui seraya berkata. 
Ajarkanlah kepadaku suatu ucapan yang senantiasa 
dapat aku ucapkan, Rasulullah bersabda: 

^ilj> ^'4)1 4<J 'j 4)1 'j] <cJl 'j j!» 

4)L f j» 'j j, 3> 'j j 1 3^1 lili 1-0 OUll j \'jk 4i 



KUMPULAN DO’A DAN D2IK.IR 


21 


“katakanlah: laa ilaaha illallah wahdahu laa 
syariikalah, Allahu akbar kabira, 
walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi 
Rabbil ‘alamin, wala haula wala quwwata Illaa 
billahil Azizil Hakim. 

Artinya: “Tiada Tuhan Yang berhak disembah 
melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, 
Allah Maha Besar, dan segala puji milik Allah, 
dan Mahasuci Allah Rabb semesta alam, dan 
tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang 
Maha Kuat lagi Maha Bijaksana.” 

Dia berkata: Ucapan itu kembali kepada Allah, mana 
ucapan yang kembali kepadaku? Rasulullah 
bersabda: Katakanlah: 

• «JSfj <_p 

“Allahummaghfir Iii warhamnii wahdinii 
warzuqnii.” 

Artinya “(Ya Allah, Ampunilah aku, dan 
kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, dan 
berilah aku rizki.” 



22 


Rasulullah bersabda juga: 

'Si 4lll Yj ou> ilAJIj 4>l oliUl» 

. «4iIj 'Si «j* Vj M j t^i -uiij i^iii 

“Al-Baqiyatush shalihat adalah, Subhanallah, 
walhamdulillah, walailaha illallah, wallahu 
Akbar, wala haula wala quwwata illa billah.” 

Artinya: “Al-Baqiyatush shalihat adalah: 

Mahasuci Allah, segala puji hanya milik Allah, 
tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan 
Allah, Allah Maha Besar, dan tiada daya dan 
upaya melainkan dari Allah.” (HR An-Nasa’ie 
dan di anggap shahih oleh Ibnu Hibban dan 
Al-Hakim dari hadits Abu Said Al-khudhry 
Radhiallahu ‘anhu) 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
c 4)1 I_j|ip 4 J ^1 t*® 

.«4il 

“Amalan yang dilakukan oleh anak adam yang 
paling dapat menyelamatkannya dari siksa 
Allah adalah dzikir kepada Allah.” (HR Ibnu 
Abi Syaibah dan Ath-Thabrani, dengan Isnad 
Hasan, dari Mu’adz bin Jabal Radhiallahu 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


23 


‘anhu) 

Mua’dz bin Jabal Radhiallahu ‘anhu berkata, 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

-Lp UISjIj 

w-A-Ul (il^l irt ^ 

. j^s5\£p! p5j.iP Ijih jl 5? 

. (t^ul ^Si JU c4il (J ! jJli 

“Maukah kalian aku beritahukan kepadamu 
tentang amalanmu yang paling baik, dan yang 
paling bersih dan suci bagi Rajamu, yang 
paling tinggi dalam tingkatanmu, yang lebih 
baik bagimu dari pada infak emas dan perak, 
dan yang lebih baik bagimu dari pada engkau 
berjumpa dengan musuhmu kemudian engkau 
menebas leher mereka dan mereka menebas 
lehermu? mereka menjawab: Ya, wahai 

Rasulullah, beliau bersabda: ia adalah dzikir 
kepada Allah.” (HR Imam Ahmad, At- 
turmudzi dan Ibnu Majah, dengan Sanad 
Shahih) 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

^1 p» 'i» 




24 




^/4i\ ^1p cJjij 

J«1p 

“Tidaklah suatu kaum duduk untuk dzikir 
kepada Allah melainkan para malaikat 
mengelilingi mereka, mereka diliputi oleh 
rahmat, turun kepada mereka ketentraman, dan 
Allah menyebut-nyebutnya kepada siapa saja 
yang ada di sisiNya.” (HR Muslim, dari Abu 
Hurairah dan Abu said Radhiallahu ‘anhuma) 

Rasulullah bersabda: 

dj dJJuJ! J d /d ^ % dJ ] V 3u 

jipl ^ dlS - tol ^ JS ^1 p y>j -dJdl 

“Barangsiapa mengucapkan: Laa ilaaha illallah 
wahdahu laa syariikalah, lahul Mulku, wa 
lahul Hamdu, wahuwa ‘alaa kulli syaiin 
Qadiir. 

Artinya: “Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, dan 
bagiNya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


25 


Atas segala sesuatu, sepuluh kali, maka ia 
seperti orang yang memerdekakan empat jiwa 
dari anak cucu Ismail.” (Muttafaq alaihi, Dari 
Abu Ayyub Radhiallahu ‘anhu) 

Terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah shallallahu 
alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda: 

d j 4^0 «J 4 <1 V «Jb-j <ul aUI V 3u 

d dU ^ ^4* ^ ('i 5 

* dU AiP SjU d c-dSj cjI i j jLs- 3-Ap 

'r'^ (d J ‘,3^5 ddi dy JllaUJl Ijy- <J CJlS"3 

i>*J • Jap JVj » 14 - H* J-iiL Jb-I 

oLlhi- cL c5y dU (*j5 6 -U^jj 4)1 :0u 

• ^3 Jj 

“Barangsiapa mengucapkan: Laa ilaha illallah 
wahdahu laa syariikalah lahul mulku wa lahul 
hamdu wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir. 

Artinya: “Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah semata, tidak ada sekutu 
bagiNya, bagiNya kerajaan, dan bagiNya 


segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu” dalam setiap hari seratus kali, maka 
baginya seperti memerdekakan sepuluh hamba 
sahaya, ditulis untuknya seratus kebajikan, 
dihapus darinya seratus keburukan, dan 
baginya penjagaan dari gangguan setan pada 
hari tersebut sampai datang malam, dan tidak 
ada seseorang yang datang dengan membawa 
amalan yang baik melainkan orang yang 
banyak melakukan amalan tersebut. Dan 
barangsiapa mengucapkan: “Subhanallah, wa 
bihamdih” dalam setiap hari seratus kali, maka 
dihapus kesalahannya (dosa-dosanya) 
meskipun ia seperti buih dilautan.” 

Terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim juga 
dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa 
beliau bersabda, Dua kalimat yang mudah diucapkan 
oleh lisan, di cintai oleh Allah, dan memberatkan 
timbangan adalah: 

ObLfli d&~>- tjU-Ul 

. (y Ja*JI <Uil t j 41l! i 

“Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 
Adhim. 

Artinya: “Mahasuci Allah dengan segala 



KUMPULAN DO’A DAN DZ1KIR 


27 


pujian, dan Mahasuci Allah yang Maha 
Agung.” 

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya 
dengan Isnad Hasan dari Abu Said dan Abu 
Hurairah Radhiallahu ‘anhuma dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 

Aji 4ll U xA> JtO U® 

ob ‘(4^ oli ^ W % m 

■Y# ^ 

“Suatu kaum duduk pada suatu tempat duduk 
dimana mereka tidak melakukan pada tempat 
itu dzikir kepada Allah dan tidak pula 
membaca shalawat kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam kecuali mereka 
terkena kehancuran, jika Allah menghendaki, 
maka Allah menyiksanya, dan jika 
menghendaki, maka Allah mengampuninya.” 

Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: 

!u;l4 JS 4i\ /1 $| ^Jl 615» 

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selalu 
dzikir kepada Allah pada setiap saat.” 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 




28 


shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 
4)1 'LjLS' 4)1 Oji; c--; Li» 

cJji ^1 AijL'JJfr, 

iyj .»Xe 'jLi '4)1 

. ®<d»J 4* ^4 4 j liu 

“Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari 
rumah Allah (masjid) untuk membaca Al- 
Qur’an dan saling mengkajinya di antara 
mereka kecuali turun kepada mereka 
ketentraman, mereka diliputi oleh rahmat 
Allah, dan dikelilingi oleh para malaikat, serta 
Allah menyebut-nyebut mereka kepada siapa 
saja yang ada pada sisiNya, dan barang siapa 
yang lambat melakukan amal perbuatan, maka 
ia tidak bisa dipercepat oleh tingginya 
nasabnya.” (HR Muslim dalam shahihnya) 

Terdapat dalam shahih bukhari dan Muslim juga, 
dengan lafadz dari Muslim, dari Abu Bakar Ash- 
shiddiq radhiallahu ‘anhu, beliau berkata: Wahai 
Rasulullah ajarkan kepadaku do’a yang senantiasa 
aku berdo’a dengannya di dalam shalatku dan di 
dalam rumahku. Rasulullah menjawab, katakanlah: 



KUMPULAN DO'A DAN DZIKIR 


29 


T v _Aii 'jjk Vj d^s- dt out Ji^i js» 

C-Jl viSl lil-L* ^ yic-U tcjl 

“Allahumma innii dhalamtu nafsi dhulman 
katsira, wa laa yaghfirudz dzunuba illaa anta, 
faghfirlii maghfiratan min indik, warhamni 
innaka antal ghafuurur rahiim.” 

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya saya telah 
menganiaya diriku sendiri dengan 
penganiayaan yang amat banyak, dan tidak ada 
yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau, 
maka ampunilah aku dengan pengampunan 
dariMu, dan kasihanilah aku, sesungguhnya 
Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
pengasih.” 

Dari An-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhu dari 
Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau 
bersabda: 

. «otUJl jA tleOjl» 

“Do’a adalah ibadah.” (HR Ashhabus sunan 
yang empat dengan Sanad Shahih) 

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu ia berkata. 



Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
JjAjj tdkiju Jl j j ijA Jil ^4-dl» 

. «ilila» w g**? j ‘ tlJtiij Sp-lAij 

“Allahumma Innii a’udzu bika min zawali 
ni’matika, wa tahawwuli ‘afiyatika, wa faja’ati 
niqmatika, wa jamii’i sakhatika. 

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku 

memohon perlindungan kepadamu dari 
hilangnya nikmatMu, dari berubahnya 
kesehatan dariMu, dari datangnya siksaanMu 
dengan tiba-tiba, dan dari segala 
kemurkaanMu.” (HR Muslim dalam shahihnya) 

Dari Ibnu Umar pula, ia berkata: “Bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

IJ-jjJl J-a i2L> Zj-A ^ |LJUI> 

. SjIjipS/I Aj'U-ij 

“Allahumma Innii a’udzu bika min ghalabatid 
daiin, wa ghalabatil ‘aduww, wa syamaatatil 
a’da’. 

Artinya: “Ya Allah sesungguhnya saya 

memohon perlindungan kepadaMu dari 



KUMPULAN PO’A DAN DZIKIR 


31 


tekanan hutang, dari tekanan musuh, dan dari 
kegirangan para musuh atas musibah yang 
menimpaku.” 

Dari Buraidah radhiallahu ‘anhu ia berkata: 
Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki 
berkata: 

^ ^ 'aUi S/ ’M z£\ vlCI Jl. iJUbl Ji -4L1 

ait r^4j jsz pj jh jj j^ai 1 

“Allahumma innii as’aluka biannii asyhadu 
annaka antallah laa ilaha illa antal ahadush 
shamad alladzi Jam yalid wa iam yulad wa lam 
yakul lahu kufu’an ahad. 

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku 

memohon kepadaMu, bahwa aku bersaksi 
sesungguhnya Engkau Allah yang tiada Tuhan 
yang berhak disembah melainkan F.n gk an 
yang Maha Esa, dzat yang bergantung 
kepadaNya semua makhluk, yang tidak 
beranak, lagi tidak diperanakkan, tidak ada 
satupun sekutu bagiNya.” 

Kemudian Rasulullah bersabda: 

lij (jJJl '4)| 3ls ua!» 



“Sungguh ia telah memohon kepada Allah 
dengan perantara namaNya yang mana jika 
Dia diminta dengannya maka ia memberi, dan 
ketika Dia dimohon dengannya maka ia 
mengabulkan.” (HR Imam empat, dan 
dishahihkan oleh Imam Ibnu Hibban) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

^ '■iSjA wip y> 

J±\ Jl ^ J- 1 ' 

^ 5^-lj Ojiil 1 j. J, 

•'s*!?# 

“Allahumma ashlih lii diinii alladzii huwa 
‘ishmatu amrii wa ashlih lii dunyaya allati 
fiihaa ma’asyii wa ashlih lii akhiratii allatii 
fiihaa ma’adii waj’alil hayaata ziyadatan lii fii 
kulli khaiir waj’alil mauta raahatan lii min 
kulli syarr. 

Artinya: “Ya Allah perbaikilah untukku 
agamaku yang mana ia merupakan benteng 
urusanku, perbaikilah untukku duniaku yang 


KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


33 


mana ia merupakan tempat kehidupanku, 
perbaikilah untukku akhiratku yang mana ia 
merupakan tempat kembaliku, jadikanlah 
kehidupan ini untuk menambahku dalam 
segala kebajikan, dan jadikanlah kematian 
untuk meninggalkan segala keburukan.” (HR 
Muslim) 

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu ia 
berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
pernah berdo’a: 

U3 t5_/l J) fjLV) ^ 'j * I ^AJ|» 

u J, 'j ? I ‘J? *i 

‘j i* ^4-^' * (j ?? dui ^5 

ci i ^ li U3 i «lili us <.&jjJi 
• «!^ ^ij «1^3 

“Allahummaghfir lii khathiiatii wa jahlii wa 
israafii fii amrii wa maa anta a’lamu bihi minnii, 
allahummaghfir lii jiddii wa hazlii wa khathaii wa 
‘amdii, wa kullu dzalika ‘indii, allahummahgfir lii 
maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu 
wa maa a’lantu wa maa anta a’lamu bihi minnii, 
antal muqaddimu wa antal muakhkhiru wa anta 
‘alaa kulli syaiin qadiir. 



34 


Artinya: “Ya Allah; ampunilah kesalahanku, 
kebodohanku, berlebih-lebihanku dalam 
urusanku, dan apa saja yang Engkau lebih 
mengetahui dari pada aku, ya Allah, 
ampunilah kesungguh-sungguhanku, candaku, 
kesengajaanku, dan itu semua ada padaku, ya 
Allah, ampunilah dosa yang penah saya 
lakukan dan yang belum aku lakukan, serta 
yang aku rahasiakan dan yang saya lakukan 
dengan terang-rerangan, dan dosa-dosa yang 
mana Engkau lebih mengetahui dariku, 
Engkaulah Dzat yang mendahulukan dan Dzat 
yang mengakhirkan, dan Engkau Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.” (Muttafaq alaih) 

Dari Anas radhiallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah 

shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

liip jSjJj ^ 1 <J 



“Allahummanfa’nii bimaa ‘allamtanii, wa 
‘allimnii maa yanfa’unii, warzuqnii ‘ilman 
yanfa’unii. 

Artinya: “Ya Allah, berilah kemanfaatan ilmu 
yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan 
ajarlah aku ilmu yang bermanfaat, dan berilah 



KUMPULAN DO’ADAN DZIKIR 


35 


aku rizki ilmu yang bermanfaat.” (HR An- 
Nasa’i dan Al- hakim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata, Aku 
pernah mendengar Rasulullah bersabda: 

c'jiJ' ls® Jll -uilj» 

•S- 


“Demi Allah, sungguh aku dalam setiap hari 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat 
kepadaNya lebih dari tujupuluh kali.” (HR Al- 
Bukhari) 

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu ia berkata, Kami 
pernah menghitung do’a rasulullah dalam satu majlis 
saja seratus kali: 

. ((jjjjjJl oit IJs- CJj ^ 

“Rabbighfirlii wa tubb ‘alayya innaka antal 
ghafurur rahiim. 

Artinya: “Ya Rabb, ampunilah aku, dan 
terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau 
Maha pemberi Taubat dan Maha pengampun.” 
(HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia 
berkata: Hadits Hasan Shahih) 




36 


Dari Syidad bin Aus radhiallahu ‘anhu dari Nabi 
shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, 
Sayyidul istighfar adalah: 

& % '*’■& Ctj J&z ±£\ % «UI N Jj ci f$t» 

<■ La y aib i jpl 4 C^jSiclA La iJjLPjj U J^P 

jf*d ^ Ojl ^ '•J? 

“Allahumma anta rabbii laa ilaaha illa anta 
khalaqtanii wa ana ‘abduka wa ana ‘alaa 
‘ahdika wa wa’dika mastatha’tu, a’uudzu bika 
min syarri maa shana’tu, abuu’u laka bi 
ni’matika ‘alayya wa abuu’u bi dzanbii 
faghfirlii fairmahu laa yaghfirudz dzunuuba 
illaa anta. 

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Rabbku, yang 
tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak disembah 
melainkan Engkau, Engkaulah yang telah 
menciptakanku, dan aku adalah hambaMu, dan 
aku senantiasa ada pada perjanjianMu dan 
janjiMu dengan segala . kemampuanku, aku 
berlindung kepadaMu dari keburukan apa 
yang aku perbuat, aku mengakui kenikmatan 
yang telah Engkau berikan kepadaku, juga 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


37 


mengakui akan dosa-dosaku, maka ampunilah 
aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.” (HR 
Al-Bukhari dalam shahihnya). 

Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur’an dan hadits- 
hadits Nabi yang telah kita ketahui bersama yang 
mengungkap akan keutamaan dzikir, do’a dan 
istighfar. 

Oleh karena itu saya bermaksud untuk 
mengumpulkan dzikir-dzikir dan do’a-do’a yang 
telah Allah mudahkan melalui hadits-hadits 
Rasulullah yang shahih, baik itu sesudah shalat lima 
waktu, pada pagi dan petang hari, ketika hendak dan 
bangun tidur, ketika masuk dan keluar rumah, ketika 
masuk dan keluar masjid, ketika bepergian maupun 
pulang darinya dan yang lainnya, dan kumpulan 
dzikir dan do’a ini saya beri nama: “Intisari pilihan 
do’a dan dzikir yang bermanfaat bersumber dari Al- 
Qur’an dan hadits yang shahih.” 

Sebagai ringkasan dari hadits Nabi shallallahu alaihi 
wa sallam yang shahih tanpa yang lain, agar ini 
dijadikan sebagai bekal dan penolong bagi seorang 
Muslim dengan idzin Allah dalam setiap kesempatan 
yang telah disebutkan di atas. Pesan saya kepada 
setiap Muslim dan Muslimah untuk selalu 



memperhatikan dzikir dan do’a dalam setiap waktu 
sebagai pengamalan Al-Qur’an dan hadits yang telah 
dijelaskan di atas. Hanya kepada Allah saya 
memohon agar kumpulan ini bermanfaat untukku 
dan kaum Muslimin. Sesungguhnya Dia Dzat 
Pemurah dan Mulya, semoga Allah mencurahkan 
rahmat dan shalawatNya kepada Nabi Muhammad 
keluarga dan shahabatnya. 

Penulis: 

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


39 


DZIKIR SETELAH SHALAT 
LIMA WAKTU 

Telah terdapat dari Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam bahwa beliau setelah salam dari shalat fardhu 
ia membaca istighfar tiga kali (Astaghfirullah) 
artinya: aku mohon ampunan. 

Kemudian mengucapkan: 

j'Suii a tfsui ci 

d j dliUl 'd /d 'i 1 'i! d| 'i ^1 i/Vlj 

C - l ia P-l UJ £jU 'i jL^JJl t jjA* JS’ 'jAj -U>Jl 
lTjp- 'i iJUJl iiL» A>Jl li "ij lC~«U UJ 
d} ujcii "d im 'ij 'dii 'i} 'di 'i * <iiL 'i j 

^.jJl aJ 'M 'i} 'i tiiii d, 

“Allahumma antas salaam wa minkas salaam, 
tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam, laa 
ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah lahul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli 
syaiin qadiir, allahumma laa maani’a limaa 




a’thaita wa laa mu’thia limaa mana’ta, wa laa 
yanfa’u dzal jaddi minkal jadd, laa haula wa 
laa quwwata illaa billah, laa ilaaha illallah wa 
laa na’budu illaa iyyahu lahun ni’matu walahul 
fadhlu wa lahuts tsanaaul hasan, laa ilaaha 
illallah mukhlishina lahud diina walau karihal 
kaafiruun. 

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang 
Sejahtera, dan dari Engkaulah kesejahteraan, 
Maha suci Engkau, wahai Dzat yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan, tiada Ilah (Tuhan) 
yang berhak disembah kecuali Allah semata, 
tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan 
bagiNya segala pujian, dan Dia Maha kuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat 
menghalangi apa yang Engkau berikan, dan 
tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau 
cegahnya, tidak bermanfaat kekayaan seseorang 
(dari siksaMu) hanya dariMu kekayaan, tiada 
daya dan upaya kecuali dari Allah, tidak ada Ilah 
(tuhan) yang berhak disembah kecuali Allah, 
dan kami tidak menyembah kecuali hanya 
kepadaNya, miliknya segala kenikmatan dan 
miliknya segala karunia dan bagiNya pujian 
yang baik, tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak 
disembah kecuali Allah, dengan memurnikan 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


41 


ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) 
perintah agama, meskipun orang-orang kafir 
membencinya.” 

Kemudian membaca tasbih yaitu bacaan: 

(4ll 

“Subhanallah” 

Artinya: “Maha suci Allah. 33 kali.” 

Membaca tahmid yaitu bacaan: 

(4l iocJl) 

“Alhamdu lillah” 

Artinya: “Segala puji bagi Allah. 33 kali.” 
Membaca takbir yaitu bacaan: 

(jjSliil) 

“Allahu Akbar” 

Artinya: “Allah Maha Besar. 33 kali.” 

Kemudian disempurnakan dan digenapkan seratus 
kali dengan membaca: 

'jij j££J| dj dO aJ td 'S) aUI 'j! 

• 8 jA ^ J 5 'J* 




“Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa 
kulli syaiin qadiir. 

Artinya: “Tidak ada Ilah yang berhak 

disembah kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan 
bagiNya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.” 

Kemudian membaca ayat kursi: 

4 U i 'i j ‘f y, 'j & > 

ijoU puo iij jti c>* ■ d ' 

J-S'J Lj 

“Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum laa 
ta’khudzuhuu sinatuw walaa nauum lahu maa fis 
samaawaati wa maa fil ardh man dzal lladzi 
yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih ya’lamu maa 
baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa 
yuhithuuna bi syaiin min ‘ilmihi illaa bi maa syaa’ 
wasi’a kursiyyuhus samaawaati wai ardh wa laa 
yauuduhu hifdluhuma wahuwal ‘aliyyul ‘adlim. 

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


43 


disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal 
lagi terus-menerus mengurus (makhlukNya); 
tidak mengantuk dan tidak tidur. 
KepunyaanNya apa yang ada di langit dan di 
bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di 
sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang mereka, dan mereka tidak 
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan 
apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah 
meliputi langit dan bumi.' Dan Allah tidak 
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 

Kemudian membaca surat Al-Dchlash: 

i 3 

jiJijj pj O & yb ji 

“Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. 

Qul huwallaahu ahad Allaahush shamad lam 
yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahuu 
kufuan ahad. 

Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad): 
Dia adalah Allah Yang Tunggal. Allah 




penjamin segala kebutuhan makhlukNya. Dia 
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak 
ada sesuatupun yang menyamaiNya.” 

Kemudian membaca surat Al-Falaq: 

^ 

Ot>U-L. O Ji 

oa_l«lT x_j oCaj 


“Bismillahir Rahmaanir Rahiim. 


Qul a’uudzu bi rabbil falaq min syarri maa 
khalaq wa min syarri ghasyiqin idzaa waqab 
wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqad wa min 
syarri haasidin idzaa hasad. 


Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad): 
Aku berlindung kepada Penguasa segala 
makhluk. Dari (sifat) buruk setiap makhluk. 
Dari (sifat) buruk malam yang gelap. Dari 
kejahatan peniup-peniup simpul-simpul tali 
(penyihir). Dan dari kejahatan pendengki 
ketika melakukan kedengkiannya.” 

Kemudian membaca Surat An-Naas: 



KUMPULAN DO’A DAN DZIK1R 


45 


OujLSl >1»^ ijit j» 
j j-w» v. | lA _>-*_£ cS^l O (jjIj-jj jll 

^ o^djt 

“Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. 

Qul a’uudzu bi rabbin naas malikin naas ilahin 
naas min syarril waswasil khannaas alladzii 
yuwaswisu fii shuduurin naas minal jinnati 
wan naas. 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku Mohon 
perlindungan kepada Penguasa manusia (dan 
jin) raja manusia (dan jin) Pencipta manusia 
(dan jin). Dari jahatnya pembisik yang licik. 
Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam hati 
manusia, dari golongan jin dan manusia.” 

Membaca dzikir ini setelah shalat, dan disunnahkan 
mengulang-ulang tiga surat di atas tiga kali setelah 
selesai shalat shubuh dan maghrib, karena terdapat 
hadits yang shahih tentang hal ini. Sebagaimana 
disunnahkan juga setelah selesai shalat shubuh dan 
maghrib menambah dzikir: 

iUJ» d, cUO 'd /d V 'ojJ-j *4A ^1 <Jj V» 




• «V* <P 'J» 'SJ ^3 

“laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah 
lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu 
wa huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir. 

Artinya: “Tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak 
disembah kecuali Allah semata,tidak ada 
sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, dan 
bagiNya segala pujian, Dia Dzat yang 
menghidupkan dan Yang Mematikan, dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

Sepuluh kali, disamping membaca dzikir yang tersebut 
di atas, sesuai yang terdapat dalam sunnah Rasulullah. 

Apabila ia seorang imam, sesudah membaca istighfar 
tiga kali dan mengucapkan Allahumma antas salaam wa 
minkas salaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam. 
Artinya: “Ya Allah, Engkau Dzat Yang Sejahtera, dan 
dariMu kesejahteraan. Maha suci Engkau wahai Dzat 
Yang Memiliki keagungan dan penghormatan, maka 
disunnahkan mengubah posisi dengan menghadap ke 
arah jamaah dengan mukanya, sebagaimana yang 
terdapat pada banyak hadits Nabi shallallahu alaihi wa 
sallam, seperti hadits Aisyah radhiallahu ‘anha yang 
terdapat dalam shahih Muslim. Dan perlu diketahui 
bahwa dzikir ini hukumnya sunnah tidak wajib. 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


47 


DZIKIR PADA WAKTU 
PAGI DAN PETANG HARI 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 

AJU 4)1 

Oli J>4 4j pI>- 11« J-iiiL i«llill Jj-t otj jj i5^« 

. .sfj jl Jli L« jji* 

“Barangsiapa mengucapakan (dzikir ini) ketika 
pagi dan petang hari: “Subhanallah wa 
bihamdihi” 

Artinya: “Mahasuci Allah dan dengan segala 
pujianNya seratus kali, maka tidak ada 
seorangpun yang membawa sesuatu yang 
paling baik kecuali seseorang yang 
mengucapkan ucapan yang sama atau lebih 
darinya.” (HR Muslim) 

Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika berada 
pada waktu sore mengucapkan: 

V s aJI <.4i <.4i d&l 

i^jji Ijs- 'y>j JLUJI aJj tililll aJ c*J 




^ u «bui «-i* ( _ s » u 'j^!~ lubi i_jj 

Vj 1 L" *r*j <£Ul # -h» o* ^ j~" Cr” 

‘_>^l u5 v'"^ 0^ ^ b J ‘ J^' *_bj JJ1S3I 

^ «T^J 

“Amsaina wa amsal mulku lillah wal hamdu 
lillah laa ilaaha illallah wahdahu laa 
syariikalah lahul mulku walahul hamdu wa 
huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir rabbii as’aluka 
khaira maa fii hadzihil lailah wa khaira maa 
ba’daha, wa a’uudzu bika min syarri maa fii 
hadzihil lailah wa syarri maa ba’daha, rabbii 
a’uudzu bika minal kasali wa suuil kibr, rabbi 
a’uudzu bika min ‘adzaabin fin naari wa 
‘adzaabin fii qabri. 

Artinya: “Kami berada pada waktu sore, dan 
kerajaan (dalam kekuasaan) Allah, segala puji 
hanya milik Allah, tidak ada Ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya. Baginya kerajaan dan 
bagiNya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Ya Allah aku memohon 
kepadaMu kebaikan apa saja pada malam hari 
ini dan kabaikan apa saja setelahnya. Dan aku 
berlindung kepadaMu dari keburukan apa saja 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


49 


pada malam hari ini dan keburukan apa saja 
selelahnya. Ya Allah, aku berlindung 
kepadaMu dari kemalasan dan buruknya 
kesombongan. Ya Allah, aku berlindung 
kepadaMu dari adzabMu di dalam neraka dan 
dari adzabMu di dalam qubur. 

Ketika pagi hari mengucapkan seperti ini, (tetapi 
mengganti redaksi amsaina wa amsal mulku lillah 
diganti dengan ashbahnaa wa ashbahal mulku lillah 
dan seterusnya ...artinya 

“kami berada pada pagi hari, dan kerajaan 
(dalam kekuasaan) Allah ....).” (HR Muslim) 

Dari Syidad bin Aus radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: 
“Sayyidul istighfar (Tuannya istighfar) adalah: 

J* i % Jfe- J *ui n Jj J\ ^id 

t J J * J <• U lij ifijj lijJ 

’jJ ^ J, 'jj '•Jj 'J J J vlu ’J 

oUi biji j\J\ 'y, b-i yi)l 

"ot Jj J-®' Cr*, 'j& jji Cr*, 

J j# ^ J ^ Jy Jj jyji 




50 


“Allahurmna anta rabbi, laa ilaaha illaa anta, 
khalaqtanii, wa ana ‘abduka wa ana ‘alaa 
‘ahdika wa wa’dika mastatha’tu, a’uudzu bika 
min syarri maa shana’tu, abuu’u laka bini’matika 
‘alayya wa abuu’u bidzambi faghfirlii fainnahu 
laa yaghfirudz dzunuba illaa anta. 

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tidak 
ada Ilah (Tuhan) yang berhak disembah 
melainkan Engkau, Engkau telah 
menciptakanku, dan aku adalah hambaMu, aku 
senantiasa akan memenuhi peijanjianMu dan 
janjiMu dengan segala kemampuanku, aku 
berlindung kepadaMu dari keburukan apa yang 
aku perbuat, aku mengakui akan kenikmatanMu 
(yang Engkau berikan) kepadaku, dan aku 
mengakui dosa-dosaku, (oleh itu) ampunilah aku 
ini, karena sesungguhnya tak ada yang bisa 
mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.” 

Dan barangsiapa mengucapkan do’a ini pada siang hari 
dengan meyakini penuh akan kandungannya kemudian 
ia mati pada hari itu sebelum datang sore maka ia 
tergolong ahli surga. Dan barangsiapa yang 
mengucapkannya pada malam hari dengan meyakini 
penuh akan kandungannya kemudian ia mati sebelum 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


51 


datangnya pagi, maka ia tergolong ahli surga.” (HR 
Al-Bukhari) 

Dari Abdullah bin Habib ia berkata: 

Kami pada suatu malam yang dalam keadaan turun 
hujan lagi gelap yang amat pekat keluar untuk mencari 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam agar beliau 
shalat bersama kami, maka kami menjumpainya, 
kemudian beliau bersabda: 

:0l i p <$ ‘D 5 p’ .&• t,} 5 ” 

4)1 'y» : Clt5 i J y\ U 4>l J :cJUb 

• 8 5(Lr i ‘ot ' 4 ^ 
“Katakanlah! dan aku tidak mengucapkan 
sesuatu. Kemudian bersabda: “katakanlah! aku 
juga tidak mengatakan sesuatu. Kemudian 
bersabda lagi: “Katakanlah! Kemudian aku 
berkata: “Apa yang mesti aku katakana, wahai 
Rasulullah? Beliau bersabda: “Ucapkanlah Qul 
huwallaahu ahad ....Qul a’uudzu birabbil 
falaq... dan Qul birabbin naas... ketika sore 
dan pagi hari tiga kali, maka itu cukup bagimu 
dari segala sesuatu.” (HR Abu Dawud, At- 
f irmidzi, dan An-Nasai dengan Sanad Hasan). 




52 


Dari abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau 
mengajarkan kepada shahabatnya seraya bersabda, 
ketika engkau berada pada pagi hari maka hendaklah 
engkau ucapkan: 

‘••i-LJjj liijj Lpxj dLj h±r y J ,_fjj * ^Uln 

dl 

“Allahumma bika ashbahnaa wabika amsainaa 
wa bika nahya wa bika namuutu wa ilaikan 
nusyuur. 

Artinya: “Ya Allah, denganMu kami berada di 
waktu pagi, dan denganMu kami berada di waktu 
sore, denganMu kami hidup, dan denganMu kami 
Mati, dan kepadaMu kami digiring.” 

Dan jika engkau berada di waktu sore maka 
hendaklah engkau ucapkan. 

c->j*<u dLj L>cj ilijj dLj — oi uli p glllii 

“Allahumma bika amsainaa wa bika 
ashbahnaa wa bika nahya wa bika namuutu wa 
ilaikal mashiir. 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


53 


Artinya: “Ya Allah, denganmu kami berada di 
waktu sore, dan denganMu kami berada di 
waktu pagi, denganMu kami hidup dan 
denganMu kami mati, dan kepadaMu kami 
kembali.” (HR Abu Dawud, At-tirmidzi, An- 
Nasai, dan Ibnu Majah, dan sanadnya menurut 
Abu Dawud dan Ibnu Majah shahih) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Abu 
Bakar radhiallahu ‘anhu berkata. Wahai Rasulullah, 
perintahkan kepadaku untuk mengucapkan beberapa 
kalimat yang senantiasa saya baca di pagi dan sore 
hari, maka Rasulullah bersabda: 

Vj j v-ZiJl fJLc- oljiUl 'Jb U ^Ll» 

tcjl ^i'di Y 6t ijj,! *4k±*j p/J± $ 

y-4 {Js- i_sy3l 61 j (_ ?~ £ 

cZlit lijj lil : OU . J| 

. oJb-1 

“Ucapkanlah: Allahumma fathiras samaawati 
wal ardhi, ‘aalimal ghaibi wasy syahadati Rabba 
kulli syaiin wa maliikah, asyhadu al laa ilaaha 
illaa anta, a’uudzu bika min syarri nafsii wa 
syarrisy syaithaani wa syirkih, wa an aqtarifa 
’alaa nafsii suuan au ajurruhu ilaa Muslim. 



Artinya: “Ya allah, Pencipta langit dan bumi, 
Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang 
jelas, Rabb segala sesuatu dan Rajanya, aku 
bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan) yang 
berhak disembah kecuali Engkau, aku memohon 
perlindungan kepadaMu dari keburukan jiwaku 
ini dan kejahatan setan bersama sekutunya, juga 
berlindung kepadaMu dari berbuat keburukan 
atas jiwaku, serta menimpakannya kepada 
seorang Muslim.” 

Kemudian Rasulullah bersabda: 

“Ucapkanlah do’a ini di saat kau berada di 
pagi dan sore hari dan di saat engkau akan 
tidur.” (HR Imam Ahmad, Abu Dawud, At- 
Tirmidzi, An-nasai, dan Al-Bukhari dalam Al- 
Adab Mufrad dengan sanad shahih, dan ini 
redakdi imam Al-Bukhari dan Ahmad) 

Dari Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu ia berkata 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 
Tidak akan terkena bahaya seorang hamba yang di 
pagi dan sore hari senantiasa membaca do’a ini 
sebanyak tiga kali: 

. jAj 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


55 


“Bismillahil ladzii laa yadhurruhu ma’asmihi 
syaiun fir ardhi wa laa fis samaa’ wahuwas 
sami’ul ‘aliim. 

Artinya: “Dengan nama Allah yang tidak ada 
bahaya atas namaNya sesuatu di bumi dan di 
langit dan Dialah Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui.” (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, 
Ibnu Majah, At-Tirmidzi berkata: Hasan Shahih) 

Dari Tsauban pelayan Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam, bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak 
seorangpun dari hamba Muslim mengucapkan pada 
waktu pagi dan sore hari dzikir ini: 

. 'j lus \Sj -uiL Ojvs’j® 

“Radhitu billaahi rabbaa wa bil islami diinaa 
wa bi muhammadin shallallahu alaihi wa 
sallama nabiyyaa. 

Artinya: “Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam 
sebagai agama (tatanan kehidupan) dan 
Muhammad shallallahu alaihi wa sallam 
sebagai Nabi.” Kecuali Allah akan meridhainya 
pada hari kiamat.” (HR Imam Ahmad, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, dengan sanad hasan, dan 
ini redaksi Imam Ahmad, akan tetapi dia tidak 
menyebutkan Tasuban, tetapi Imam At- 



56 


Tirmidzi yang menyebutkannya dalam 
riwayatnya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam 
An-Nasai pada bab amalan siang dan malam 
dengan lafadz Imam Ahmad) 

Dalam shahih Muslim dari Abu Said Al-Khudri 
radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda: 

aJ ^ ^ fbL-Nbj Ijj M* Jfj ‘J ]) 

.«4>Jl 

“Siapa yang rela Allah sebagai Rabb, Islam 
sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi, 
maka wajib baginya surga.” 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
shahihnya dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib dari 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau 
bersabda: 

iSj 4il> 'J* OUAII 3^® 

“Merasakan lezatnya Iman orang yang rela 
Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan 
Muhammad sebagai nabi.” 

Dari Anas radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 



KUMPULAN DO’A DAN DZIK1R 


57 


shallallahu alaihi wa sallam bersabda, barangsiapa 
mengucapkan (dzikir ini) di waktu pagi dan sore: 

i j \ Jl ^1» 

^ ^3 ^!'<ui V'-uii iJt dil vluU '^3 

. iJXp Ij&ii olj i dJU 

“Allahumma innii ashbahtu usyhiduka wa 
usyhidu hamalata ‘arsyika wa malaikataka wa 
jamiia khalqika biannaka antallahu laa ilaaha 
illaa anta wahdaka laa syariika laka, wa anna 
muhammadan ‘abduka wa rasuuluka. 

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku pada waktu 
pagi ini, bersaksi kepadaMu, kepada malaikat 
pembawa arasyMu, kepada malaikat- 
malaikatMu dan seluruh makhukMu bahwa 
sesungguhNya Engkau adalah Allah yang 
tidak ada Ilah (Tuhan) kecuali Engkau semata, 
tidak ada sekutu bagiMu, dan bersaksi bahwa 
Muhammad hambaMu dan utusanMu.” 

Maka Allah akan membebaskannya seperempat dari 
siksa api neraka, barangsiapa mengucapkannya dua 
kali, maka Allah akan membebaskannya separuh 
dari api neraka, barangsiapa mengucapkannya tiga 
kali, maka Allah akan membebaskannya 



tigaperempat dari api nereka, dan barangsiapa 
mengucapkannya empat kali, maka Allah akan 
membebaskannya penuh dari api neraka.” (HR Abu 
Dawud, dengan sanad hasan) 

Dan diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai dalam 
bab amalan siang dan malam dengan sanad hasan, 
sedangkan redaksinya adalah, Barangsiapa yang 
mengucapkan (dzikir ini) ketika pagi hari: 

c Jjj 'y A A A sp 

“Allahumma innii usyhiduka wa usyhidu 
hamalata ‘arsyika wa malaikataka wa jamii’i 
khalqika annaka antallahu laa ilaaha illaa anta 
wahdaka laa syariikalak, wa anna 
muhammadan ‘abduka wa rasuuluka. 

“Maka Allah membebaskannya seperempat 
pada hari itu dari siksa api neraka, dan jika 
mengucapkannya sebanyak empat kali, maka 
Allah membebaskannya punuh pada hari itu 
dari api neraka.” 

Dari Abdullah bin Ghannam radhiallahu ‘anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 



KUMPULAN DO'A DAN DZIKIR 


59 


bersabda, Barangsiapa yang ketika pagi hari 
mengucapkan (dzikir ini): 

lLuU ls» ^ j! zJu ^ '^J\ u ^l)b 

Sij jlUJI dUi di) &Ji v *Jjb-3 

“Allahumma maa ashbaha bii min ni’matin au 
biahadin min khalqika faminka wahdak falakal 
hamdu walakasy syukru. 

Artinya: “Ya Allah, kenikmatan yang aku 
nikmati dan dinikmati seseorang dari 
hambaMu di pagi hari ini itu hanya dariMu 
semata, tidak ada sekutu BagiMu. Maka 
bagiMu segala pujian dan syukur.” 

Maka seseorang tersebut telah menunaikan 
syukurnya (kepada Allah) pada hari itu, dan 
barangsiapa yang megucapkannya ketika sore hari, 
maka dia telah melakukan syukurnya pada malam 
hari itu.” (HR Abu Dawud dan An-nasai dalam bab 
amalan siang dan malam hari dengan sanad hasan, 
dan ini redaksi (yang dipakainya) tetapi ia tidak 
menyebutkan (ketika sore hari). 

Dan diriwayatkan pula oleh rbnu Hibban dengan 
redaksi dari An-Nasai dari hadits Ibnu Abbas 



60 


Radhiallahu ‘anhu. 

Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah shallallahu 
alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkan do’a ini 
ketika pagi dan sore: - 

J>\ c /i (^' 9 

‘^3 Jy-t >J, 

Oi'j 'CsA JZ cy y J !r^' 

iy=-'j JV ijy*^ i-fJ cfJ ‘u^ 

• O? ^ 

“Allahumma innii as’alukal ‘aafiyah fid 
dunyaa wal aakhirah, allahumma innii asalukal 
‘afwa wal ‘aafiyah fii diinii wa dunyaaya wa 
ahlii wa maalii, allahummas tur ‘auratii wa 
ammin raua’ati, allahummah fadlnii min baini 
yadayya wa min khalfii wa ‘an yamiinii wa ‘an 
syimaalii wa min fauqii, wa a’uudzu 
bi’adlamatika an ughtala min tahtii. 

Artinya: “Ya Allah, aku mohon kepadaMu 
keselamatan dan kesehatan yang sempurna di 
dunia dan akherat. Ya Allah, aku mohon 
ampunan dan kesalamatan serta kesehatan dalam 
agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya 
Allah, tutupilah aibku, dan berilah aku 



KUMPULAN DO ’A DAN DZ1KIR 


61 


keamanan dari rasa takut. Ya Allah, pelihara dan 
jagalah aku dari arah depanku, belakangku, 
kanan dan kiriku, dari atasku, dan aku 
berlindung dengan kebesarMu dari pembunuhan 
dalam kelenaan.” (HR Imam Ahmad dalam 
Musnadnya, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah 
dan dianggap shahih oleh Al-Hakim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan: 

>5 -UAJI d J lIIUJI -'d /d v 'J) 4iJ| 

Do*. 4 j cjis -5 <£4- «u 1^3 bu J d %\ 

(ir'J tr 9 " ^ liii-j ‘jij 

• Ji- d b\k 

“Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, 
lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa 
kulli syaiin qadiir. 

Artinya: “Tidak ada Ilah (tuhan) yang berhak 
disembah kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, BagiNya kerajaan, dan 
bagiNya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.” 



Siapa yang mengucapkannya sepuluh kali ketika 
waktu pagi, maka Allah mencatatnya untuknya 
seratus kebaikan, dan menghapus seratus keburukan, 
dan dzikir ini menyamai dengan memerdekakan 
budak, dan dia dijaga oleh Allah pada hari itu 
sampai sore hari, dan barangsiapa yang 
mengucapkannya di waktu sore, maka baginya 
keutamaan seperti yang tersebut di atas.” (HR Imam 
Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad hasan) 

Dari Abu Hurairah juga ia berkata, Rasulullah 
shallallahu alihi wa sallam bersabda, Barangsiapa 
yang mengucapkan (dzikir ini) tiga kali pada waktu 
sore hari: 

lui- U j* Al 

. A dii; 

“A’uudzu bikalimaatillaahit taammah min 
syaari maa khalaq. 

Artinya: “Aku mohon perlindungan dengan 
kalimah Allah yang sempurna dari segala 
macam keburukan yang diciptakanNya. Maka 
dia tidak akan terkena bahaya Hammah pada 
malam hari itu.” (HR Imam Ahmad dan At- 
tirmidzi dengan sanad hasan. Hammah adalah 
hewan yang memiliki bisa, seperti 



KUMPULAN DO 'A DAN DZIKIR 


63 


kalajengking, ular dan yang sejenisnya) 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab 
shahihnya dari Khaulah binti Hakim dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, 
Barangsiapa yang singgah di suatu rumah kemudian 
mengucapkan: 

J*-l Ij* 4)1 i je-h 

■ ^Lr* 'u*, Jpy. J>- 

“A’uudzu bikalimaatillaahit taammah min 
syarri maa khalaq. 

Artinya: “Aku mohon perlindungan dengan 
kalimat Allah yang sempurna dari segala 
macam keburukan yang diciptakanNya.” 

Maka dia tidak terkena bahaya, sehingga ia 
meninggalkan rumah tersebut. 

Dari Abdullah bin Abdur Rahman bin Abzi dari 
bapaknya dari Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam bahwa beliau ketika waktu pagi dan sore 
senantiasa mengucapkan: 

&i ipj «as ^>1 iP 

ois- lij, lilii Cuf- I -J 5L ^ i2j 

• U*, 


“Ashbahnaa ‘alaa fithratil islaam wa ‘alaa 
kalimatil ikhlash wa ‘alaa diini nabiyyinaa 
muhammadin wa ‘alaa raillati abiinaa 
ibraahiim haniifaam Muslimaw wa maa kaana 
minal musyrikiin. 

Artinya: “Kami dipagi hari ini (berpegang) 
dengan fithrah Islam, kalimah ikhlash, agama 
Nabi kita Muhammad, dan dengan millah 
bapak kami Ibrahim yang lurus lagi Muslim 
dan dia tidak termasuk orang-orang yang 
menyukutukan Allah.” (HR Imam Ahmad 
dalam Musnadnya dengan sanad shahih) 

Dari Abdur Rahman bin Abu Bakrah bahwa ia 
berkata kepada bapaknya: “Wahai bapakku saya 
selalu mendengar darimu setiap pagi berdo’a: 

J, r^ 1 '•JA J. JiA f# 1 ’ 
.«cJ n a 

“Allahumma ’afinii fii badanii, allahumma 
’afinii fi sam’ii, allahumma ’afinii fii basharii, 
laa ilaala illaa anta. 

Artinya: “Ya Allah, sehatkanlah badanku, 
pendengaranku, penglihatanku, tidak ada Ilah 
(Tuhan) yang berhak disembah melainkan 
Engkau.” Tiga kali pada waktu pagi dan sore. 



KUMPULAN DO’A DAN DZ1KIR 


65 


Dan juga engkau mengucapkan: 

[ja ijpVj j&\j Ija >1^ J li 

.«ijHi'ALliN j£ii 

“Allahumma innii a’uudzu bika minal kufri 
wal faqri, wa a’uudzu bika min ’adzabil qabri 
lqa ilaaha illa anta. 

Artinya: “Ya Allah, aku mohon perlindungan 
kepadaMu dari kekafiran dan kefakiran, dan dari 
siksa Kubur, tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak 
di sembah kecuali Engkau, tiga kali, ketika pagi 
dan sore, ia (bapaknya) menjawab: Ya, wahai 
anakku. Karena aku mendengar Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam selalu berdo’a 
dengan do’ a ini, maka aku senang kalau bisa 
mengikuti sunnahnya.” (HR Imam Ahmad, Al- 
Bukhari, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Abu 
Dawud dan An-Nasai dengan sanad hasan). 

Disyari’atkan bagi setiap Muslim dan Muslimah 
untuk senantiasa membaca dalam setiap hari di 
waktu pagi: 

'j» j jlUJI d j dJO 'd /d dJ \,Js. 'l Si» 




“Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah, 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ’alaa 
kulli syaiin qadiir. 

Artinya: “Tidak ada Ilah (Tuhan) yang berhak 
di sembah kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan bagiNya 
segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu, dibaca seratus kali, sehingga dia 
terpelihara dari gangguan setan pada hari 
tersebut sampai datangnya waktu sore.” 

Karena terdapat dalam shahih Al-Bukari dan 
Muslim dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau 
bersabda, Barangsiapa yang mengucapkan: 

jAj JLw>Jl dlLUl 4 J i d dbjJi 'i! 4)1 'Si AlJl 'V® 

^ y u* 

“laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ’alaa 
kulii syaiin qadiir. 

“Dalam satu hari seratus kali, maka do’a itu 
menyamai dengan memerdekakan sepuluh 
budak, ditulis untuknya seratus kebaikan, dan 
dihapus darinya seratus keburukan, serta 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


67 


baginya (dengan do’a ini) pemeliharaan dari 
gangguan setan pada hari itu sampai datang 
waktu sore.” 

Dan tak ada seorangpun yang datang dengan 
membawa amal baik dari pada yang dibawa orang 
ini kecuali seseorang yang melakukannya lebih 
banyak lagi. Dan barangsiapa mengucapkan: 

• 4)1 

“Subhanallah wa bihamdihi. 

Artinya: “Mahasuci Allah dan dengan segala 
pujianNya.” 

Dibaca seratus kali dalam sehari maka akan dihapus 
dosa dan kesalahannya meskipun seperti buih di 
lautan. 




68 


DO’A DAN DZIKIR 
KETIKA MASUK RUMAH 

Dari Jabir radhiallahu/anhu ia berkata, Aku pernah 
mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: 

Uijj caJ -Up 4)1 ySSi 'M” 

jiS G 13 y j n :oiLlii Ou 

: ijllalljl JU 1 4J_po JUp 4)1 jS’Jj 

: Ot* -Up 4)1 ISjj 



“Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya 
dan ketika sedang makan dengan menyebut 
nama Allah Ta’ala, maka setan berkata 
(kepada kawannya). Tidak ada tempat 
menginap dan makan malam bagimu. Dan 
ketika masuk rumah dengan tidak menyebut 
nama Allah, maka setan berkata: “Kamu 
dapatkan tempat menginap. Dan ketika tidak 
menyebut nama Allah ketika makan, maka dia 
berkata. Engkau dapatkan tempat menginap 
dan makan malam.” (HR Muslim) 



KUMPULAN DO'A DAN PZ1KIR 


69 


Dari Abu Malik Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu ia 
berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda. Jika seseorang masuk dalam rumahnya, 
maka hendaknya ia mengucapkan: 

(^i 'Jy-j 'Jy- «iullJ 

12* ^t> j* 1 ‘ &->>- jUll t L>J3 

. <ul*t 

“Allahumma inni asaluka kairal maulij wa 
kairal makhraj. Bismillah walajnaa, wa 
bismillah kharajnaa wa ‘alallahi rabbinaa 
tawakkalnaa. 

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepadamu 
sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar, 
dengan menyebut namaMu kami masuk dan 
dengan menyebut namaMu pula kami keluar, 
serta kepada Allah kami tawakkal.” Kemudian 
mengucapkan salam kepada keluarganya.” 
(HR Abu Dawud dengan sanad hasan) 





DO’ A DAN DZIKIR KETIKA 
KELUAR RUMAH MENUJU 
MASJID ATAU YANG LAINNYA 

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 
Barangsiapa yang kelurga rumahnya dengan 
mengucapkan (dzikir ini): 

. «AL *3j f) % 3'j^ V C Al J* cKj C Al pu» 

“Bismillah tawakkaltu ‘alallah laa haula wala 
quwwata illaa billah. 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, aku 
bertawakkal kepadaNya, tiada daya dan 
kekuatan melainkan dari Allah.” 

Maka dikatakan kepadanya saat itu, Kau telah 
tercukupi, terjaga, dan diberikan petunjuk, serta 
setan perpaling darinya, kemudian setan itu berkata 
kepada setan yang lain: 

“Bagaimana anda mendapatkan (Jalan) kepada 
seseorang yang telah diberikan petunjuk, 
dicukupi, dan dijaga.” (HR Abu Dawud, An- 
Nasai, At-tirmidzi dengan sanad hasan) 



KUMPULAN DO’A DAN DZ1KIR 


71 


Ummu Salamah radhiallahu ‘anha berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak keluar 
dari rumahnya kecuali mengangkat mukanya ke 
langit seraya bersabda: 

J ‘ Jjl J tij J J J dL i jil J;l ^1» 

• jt <J^ J ^ J jUt'l 

“Allahumma innii a’uudzu bika ’an adhilla au 
udhalla, au azilla au uzalla, au adllim au 
udllam, au ajhal au yujhal ‘alayya. 

Artinya: “Ya Allah, aku mohon perlindungan 
kepadaMu dari berbuat sesat atau disesatkan, 
dari tergelincir (kedalam kemaksiatan) atau 
digelincirkan, dari berbuat dlalim atau didlalimi, 
dari berbuat kebodohan atau dibodohi.” (HR 
Imam Ahmad, Abu Dawud, At- Tirmidzi, dan 
Ibnu Majah, dan redaksi (Hadits ini) dari Abu 
Dawud, dan sanadnya shahih). 


72 


DO’ A DAN DZIKIR KETIKA 
MASUK DAN KELUAR MASJID 

Dari Abu Humaid atau Abu Usaid radhiallahu 
‘anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda. Ketika seseorang masuk masjid, 
maka hendaknya ia membaca shalawat kepada 
rasulullah: 

J -viw J-iis p-gil' 8 

“Allahumma shalli alla Muhammad dan 
mengucapkan Allahummaf taf lii abwaba 
rahmatik. 

Artinya: “Ya Allah, bukakanlah untukku 
pintu-pintu rahmatMu. 

Dan ketika keluar (dari masjid). Maka hendaknya 
mengucapkan: 

. «di Las ij* vlUW ^1 

“Allahumma innii as’aluka min fadhlik. 

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepadaMu 
akan karuniaMu.” (HR Muslim dan Abu 
Dawud, dan redaksi dari Abu Dawud) 

Dari Abdullah bin Umar dan Abui ‘ash dari Rasulullah 



KUMPULAN DO ’A DAN DZIKIR 


73 


shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau ketika 
masuk masjid senantiasa mengucapkan: 

'bt (vJaill 

• (jllsuljl 

“A’uudzu billahil ‘adlim wa biwajhikal kariim, 
wa sulthanikal qadiim minay syaithaanir rajiim. 

Artinya: “Aku mohon perlindungan kepada 
Allah Yang Maha Agung, dan WajahNya 
Yang Mulya, serta kekuasaanNya yang 
terdahulu dari gangguan setan yang terkutuk. 
Rasulullah bersabda: “Jika ia mengucapkan 
(do’a ini) maka setan berkata. Dia terjaga dari 
(gangguan) ku sepanjang harinya.” (HR Abu 
Dawud dengan sanad hasan) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah shallallahualaihi wa sallam bersabda, 
Jika seseorang masjid, maka hendaknya 
mengucapkan shalawat kepada Rasulullah. 

js. 3 ^. 

“Allahumma shalli ‘alaa Muhammad.” 

Dan mengucapkan: 




74 


“Allahummaftaf lii abwaba rahmatik. 

Artinya: “Ya Allah, bukakanlah untukku 
pintu-pintu rahmatMu 

Dan jika keluar hendaknya mengucapkan shalawat 
kepada Rasulullah (pula) dan mengucapkan: 

. tt^i jiklii k 

“Allahumma’ shimnii minasy syaithaanir rajiim. 

Artinya: “Ya Allah, peliharalah dan jagalah 
kami dari setan yang terkutuk.” (HR Ibnu 
Majah dengan sanad shahih) 





KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


75 


DO’A DAN DZIKIR KETIKA 
AKAN DAN BANGUN TIDUR 

Dari Khudzaifah radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika 
berbaring di tempat tidurnya pada malam hari beliau 
meletakkan tangannya dibawah pipinya dengan 
mengucapkan: 

. O y>\ illwL 

“Allahumma bismika amuutu wa ahyaa. 

Artinya: “Ya Allah, dengan menyebut 

namaMu kami mati dan hidup.” 

Dan ketika bangun tidur beliau mengucapkan: 

. 4lJjj Lslit Uuil Cti-1 ^iJi oiAJl» 

“Alhamdu lillaahil ladzi ahyanaa ba’da maa 
amaatanaa wa ilaihin nusyuur. 

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah yang 
menghidupkan kami setalah mematikannya. Dan 
kepadaNya kami kembali.” (HR Al-Bukhari). 

Dan diriwayatkan pula dari Abu Dzarr hadits sertada 
dengan ini, begitu pula Imam Muslim meriwayatkannya 
dari Baraa’ bin ‘Azib. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha 




bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika 
akan tidur pada setiap malamnya menggenggamkan 
kedua telapak tangannya kemudian meniupnya dan 
membaca padanya: 

-X_Jy p — lj O II <U)I O 4»l _jA Ja ^ 

“Bismillaahir rahmaanir rahiim 

“ Qul huwallaahu Ahad Allaahush shamad lam 
yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahuu 
kufuan ahad. 

Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad): 
“Dia adalah Allah Yang Tunggal. Allah 
penjamin segala kebutuhan makhlukNya. Dia 
tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak 
ada sesuatupun yang menyamaiNya.” 


“Bismillahir rahmaanir rahiim 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


77 


“Qul a’uudzu bi rabbil falaq min syarri maa 
khalaq wa min syarri ghasyiqin idzaa waqab 
wa min syarrin naffaatsaati fil ‘uqad wa min 
syarri haasidin idzaa hasad. 


Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad): 
“Aku berlindung kepada Penguasa segala 
makhluk. Dari (sifat) buruk setiap makhluk. 
Dari (sifat) buruk malam yang gelap. Dari 
kejahatan peniup-peniup simpul-simpul tali 
(penyihir). Dan dari kejahatan pendengki 
ketika melakukan kedengkiannya.” 


P * 


OujLjJf j» 


lSa! I o J— i 


^iiii 

“Bismillaahir rahmaanir rahiim. 


“Qul a’uudzu bi rabbin naas. Malikin naas 
Ilahin naas Min syarril waswasil khannaas 
alladzii yuwaswisu fii shudurin naas minal 
jinnati wan naas. 


Artinya: “dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 



78 


Katakanlah (wahai Muhammad). Aku Mohon 
perlindungan kepada Penguasa manusia (dan jin) 
raja manusia (dan jin) Pencipta manusia (dan jin). 
Dari jahatnya pembisik yang licik. Yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam hati manusia, 
dari golongan jin dan manusia. 

Kemudian menguasapkan kedua telapak ini 
sebisanya pada seluruh badannya dimulai dari 
kepala dan mukanya serta anggota badannya bagian 
depan sebanyak tiga kali. (Muttafaq alaih) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu: Bahwasanya 
dia telah didatangi seseorang yang mengambil harta 
shadaqah dimana dia (Abu Hurairah) diberi tugas 
oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk 
menjaganya setiap malam. Maka pada malam yang 
ketiga Abu Hurairah berkata (kepada seseorang 
tadi), Kau akan aku laporkan kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam. Maka dia berkata. 
Biarkan aku, maka engkau aku ajarkan beberapa 
kata yang Allah akan memberikan kegunaan 
bagimu. Maka aku (Abu Hurairah) berkata: Apa itu? 
maka dia berkata. Jika Engkau akan tidur, maka 
baca ayat kursi sampai selesai: 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


79 


b fiZ Vs »Xt £iii li ,>• ^L>Vt j Ly ?■! f 

Cr-» 

“Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum 
laa ta’khudzuhus sinatuw walaa nauum lahu 
maa fis samaawaati wa maa fil ardh man dzal 
lladzi yasyfa’u ‘indahu illaa biidznih ya’lamu 
maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa 
yuhiithuuna bi syaiin min ‘ilmihii illaa bi maa 
syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardh 
wa laa ya’uuduhuu hifdluhuma wahuwal 
‘aliyyul ‘adlim. 

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal 
lagi terus-menerus mengurus (makhlukNya); 
tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya 
apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang 
dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa 
izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di 
hadapan mereka dan di belakang mereka, dan 
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 




Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 

Maka sesungguhnya Allah akan senantiasa 
menjagamu, dan setan tidak akan mendekatmu 
sampai pagi, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda: 

“Dia berkata jujur kepadamu dan dia seorang 
pendusta, dia itu adalah setan.” (HR Al-Bukhari) 

Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 

. SefisS - 40 y j*~\ y \ 'f y* 

“Barangsiapa membaca dua ayat yang terakhir 
dari surat Al-Baqarah, maka (dua ayat tersebut) 
telah cukup baginya.” (Muttafaq alaih) 

Dari Barra’ nin ‘Azib radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

Jika engkau mendatangi tempat tidurmu (hendak 
tidur) maka wudhu’lah seperti wudhu’ untuk 
melakukan shalat, kemudian tidurlah dengan 
menjadikan lambung kananmu (pada posisi bawah) 
dan ucapkanlah: 

N idjLl| 1 ijj vO 6 A 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


81 


dcJLojl ^5-111 '—^‘j 
“Allahumma aslamtu nafsii ilaika, wa wajjahtu 
wajhii ilaika, wa fawwadhtu amrii ilaika, wa 
alja’tu dlahrii raghbatan wa rahbatan ilaika, laa 
maljaa walaa manja minka illaa ilaika, 
aamantu bikitaabikal ladzi anjalta, wa 
nabiyyikal ladzi arsalta. 

Artinya: “Ya Allah, telah aku pasrahkan diriku 
kepadaMu, aku hadapkan wajahku kepadaMu, 
aku serahkan segala urusanku kepadaMu, aku 
rebahkan punggungku hanya kepadaMu 
dengan penuh rasa cinta dan cemas kepadaMu, 
tiada tempat mengadu dan tempat memohon 
pertolongan kecuali kepadaMu, aku telah 
beriman kepada kitabMu yang telah Engkau 
turunkan, kepada nabiMu yang Engkau utus. 
Maka jika mati pada malammu itu, maka mati 
dalam keadaan fithrah (suci) dan jadikanlah 
(dzikir ini) akhir (dzikir) yang kau 
ucapankan.” (Muttafaq alaih) 

Dan dalam riwayat Imam Muslim dengan 
menggunakan redaksi, Jadikanlah dzikir ini akhir 
ucapanmu. 




82 


^u-i- 


Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika akan 
tidur mengucapkan: 

3 V03 1-0 

oljjdl 

cj! J5 ^ <lL i_jp| lOU^allj 
^1 cjlj ^ dlt5 ci -4JJI 4 4^ 

OjIj i p ' ( _ 5 — j kiU_j3 jj-ds t -LS-JUj 

drj ‘Oi"d' hp ^Jjasl likjj ^CJl 

•■jfc» 

“Allahumma Rabbas samaawaati wa Rabbal 
ardhi wa Rabbal ‘arsyil ‘adliim, Rabbanaa wa 
Rabba kulli syaii’ faliqal habbi wan nawaa, wa 
munajjilat taurati wal injiili wal furqaani, 
a‘uudzu bika min syarri kulli syaii’, anta 
aakhidun binaashiatihii, Allahumma antai 
awwalu falaisa qablaka syaii’, wa antai 
aakhiru fa laisa ba’daka syaii’, wa antadl 
dlahiru fa laisa fauqaka syaii’, wa antai 
baathinu fa laisa duunaka syaii’, iqdhi ‘annad 
dain, waghninaa minal faqri. 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


83 


Artinya: “Ya Allah, Rabb semua langit dan 
bumi, Rabb Arsy yang agung, wahai Rabb 
kami, Rabb segala sesuatu. Yang 
Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan 
biji-bijian, Yang Menurunkan Taurat, Injil, 
dan Al-Qur’an, aku berlindung kepadaMu dari 
keburukan segala sesutu yang Engkaulah 
Pemegang kendalinya, Ya Allah, Engkaulah 
Dzat Yang pertama, tidak ada sesuatu 
sebelumMu. Dzat Yang Maha Akhir, tidak ada 
sesuatu sesudahMu, Dzat Yang Dhahir, tidak 
ada sesutu(yang dhahir) di atasMu, Dzat Yang 
Bathin (Tersembunyi), tidak ada sesuatu (yang 
tersembunyi) di bawahMu, bayarkanlah utang 
kami dan jauhkanlah diri kami dari kefakiran.” 
(HR Muslim) 

Dari Hafshah Ummul mukminin radhiallahu ‘anha 
bahwa Rasulullah shallallah alaihi wa sallam ketika 
hendak tidur beliau meletakkan tangan kanannya di 
bawah pipi kanannya seraya mengucapkan: 

. “I&Lp pd vlciip ^ p-£bi» 

“Allahumma qinii ‘adzabaka yauma tab’atsu 
‘ibadak. 

Artinya: “Ya Allah, jagalah diriku dari adzabMu 




84 




pada hari Engkau membangkitkan hamba- 
hambaMu. Tiga kali’. (HR Imam Ahmad, Abu 
Dawud dengan sanad hasan) 

Dari Anas radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wa 'sallam ketika hendak tidur 
mengucapkan: 

^ ‘bUS’j 4) ilAJI» 

“Alhamdulillahil ladzii ath’amanaa wa 
saqaanaa wa kafaanaa wa aawaanaa fa kam 
mimman laa kaafia lahu wa laa mu’wiya. 

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah semata 
yang memberiku makan dan minum dan yang 
mencukupiku serta yang melindungiku. Betapa 
banyak orang yang tidak ada yang memberikannya 
kecukupan dan perlindungan.” (HR Muslim) 

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu bahwa beliau 
telah memerintahkan kepada seseorang ketika 
hendak tidur untuk mengucapkan: 

jl i2h tUUyj cjtj CJ — il ^1» 

.«iiUJi 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


85 


“Allahumma khalaqta nafsii wa anta tatafaaha, 
laka mamatuhaa wa mahyahaa, in ahyatahaa 
fah fadlhaa, wa in amattahaa fagh fir laha, 
allahumma innii as’alukal ’aafiyah. 

Artinya: “Ya Allah, Engkau telah menciptakan 
jiwaku dan Engkaulah yang mematikannya, 
hanya untukMu mati dan hidupnya, jika Engkau 
menghidupkannya, maka jagalah, dan jika 
Engkau matikan maka ampunilah. Ya Allah, aku 
mohon kepadaMu kesehatan yang sempurna” 

Ibnu Umar berkata: 

“Aku telah mendengar dzikir ini dari 
Rasulullah.” (HR Muslim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah shallalahu alaihi wa sallam bersabda. Jika 
seseorang -dari kalian hendak tidur, maka hendaknya 
mengambil kain untuk dipergunakan menyapu 
tempat tidurnya dengan meyebut nama Allah, karena 
dia tak mengetahui apa yang terdapat di atas tempat 
tidurnya, dan ketika berbaring, maka hendaknya ia 
menjadikan lambung kanannya (pada bagian bawah) 
dengan mengucapkan: 

jj <u ijt illi 

Lu Ljilujt jU 




86 




iiSU 

“Subhanakallahumma Rabbii bika wadhaktu 
janbii, wa bika arfauhu, in amsakta nafsii 
farhamhaa, wa in arsaitahaa fahfadlhaa bi maa 
tahfadl bihi ‘ibaadakash shalihiin. 

Artinya: “Mahasuci Engkau ya Allah Rabbku, 
karena Engkaulah aku merebahkan lambungku, 
dan karena Engkau aku mengangkatnya, jika 
engkau menahan jiwaku, maka rahmatilah dia, 
dan jika Engkau melepaskannya maka jagalah 
sebagaimana Engkau menjaga hamba- 
hambaMu yang shalih.” (Muttafaq alaih, dan 
redaksi dari Muslim) 

Dari Ali radhiallahu ‘anhu bahwa Fathimah 
radhiallahu ‘anha pergi menjumapi Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam meminta kepadanya pembantu, 
namun tidak dijumpainya, dan yang dijumpai adalah 
Aisyah, maka beliau memberitahunya (tentang 
maksud tujuan), kemudian Ali berkata, Kemudian 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam datang sedang 
kami telah mulai berbaring tidur, seraya bersabda: 

J1 i&J lij ^ ^ uidit tft» 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


87 


. (ijoU- ja L£1 ^ l~J 

“Maukah kamu berdua aku tunjukkan kepada 
sesuatu yang lebih baik bagimu dari pada 
seorang pembantu? Jika kamu berdua hendak 
berbaring tidur maka: bertasbihlah 

(Subhanallah) artinya Mahasuci Allah 33 kali, 
bertahmidlah (Alhamdulillah) artinya segala 
puji milik Allah 33 kali, dan bertakbirlah 
(Allahu akbar) artinya Allah Maha Besar 33 
kali. Sesungguhnya dzikir ini lebih baik bagimu 
dari pada sesorang pembantu.” Ali berkata: 
“setelah aku mendengar dzikir ini dari 
Rasulullah aku tidak pernah meninggalkannya.” 
(Muttafaq alaih) 

Dari Ubadah bin Shamid radhiallahu ‘anhu dari 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam beliau 
bersabda, Barangsiapa yang bangun malam 
kemudian mengucapkan: 

iUJl dj dO aJ /d dl^Ji V '4i\ ^1 dJj N» 

'J) dj 'y j 4) 

Mbl 5j* ^ j iij>- 'y j /d)l 

“Laa ilaaha iallallah wahdahu laa syariikalah. 




lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa 
kulli syaiin qadiir, alhamdulillah wa 
subhanallah, wa laa ilaaha illallah wallahu 
akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billah, 

Artinya: “Tidak ada Ilah yang berhak 

disembah selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan, dan 
bagiNya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Segala puji hanya milik 
Allah, mahasuci Allah, dan tidak ada Ilah yang 
berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha 
besar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan 
dari Allah, ya Allah, ampunilah aku. Setelah 
itu berdo’a maka do’anya akan dikabulkan, 
dan jika ia berwudlu’ kemudian melakukan 
shalat, maka shalatnya diterima.” (HR Al- 
Bukhari) 





KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


89 


DO’A DAN DZIKIR KETIKA 
MULAI DAN SELASAI DARI 
MAKAN DAN MINUM 

Dari Umar bin Abu Salamah radhiallahu ‘anhuma ia 
berkata: “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda kepadaku: “Wahai anak! 

. «JJLL l** (Jfij *— • ^ j»— ■< 

“Sebutlah nama Allah (bacalah bismillaahir 
rahmaanir rahiim) dan makanlah dengan 
tangan kananmu dan makanlah makanan yang 
dekat darimu.” (Muttafaq alaih) 

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha beliau berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

d\ jU . a} *j\ J, 'JCc 4)1 j^.1 /idi jsi ISII) 

• 4)1 pLt : JiJi <!jl JUjSojI 

“Jika seseorang dari kamu makan, maka 
hendaknya menyebut nama Allah (bismillaahir 
rahmaanir rahiim) ketika memulainya, dan jika 
lupa mengucapkannya ketika memulai makan, 
maka hendaknya mengucapkan: Bismillah 
awwalahu wa akhirahu. 




Artinya: “Dengan menyebut nama Allah pada ,, 
awal dan akhirnya.” (HR Abu Dawud, An- 
Nasai dan At-Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits 
hasan shahih, dan anggap shahih oleh Al- 
Hakim, dan diakuinya oleh Adz-Dzahabi) 

Dari Anas radhiallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

j\ olui iisSi jst b\ p i £ 4)1 Si» 

. i/jjJ i i > 

“Sesungguhnya Allah sangat ridha kepada 
seorang hamba ketika makan suatu makanan 
kemudian memuji Allah (membaca 
alhamdulillah) dan ketika minum suatu 
minuman kemudian memuji Allah (membaca 
alhamdulillah).” (HR Muslim) 

Dari Mu’adz bin Anas radhiallahu ‘anhu ia berkata: 
“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

JJJ I Ja x ’b \ 4U JUjdl ! Jlai L»lxl? 

■ at ^ ^ 'j** -f/ j* ’bt 

“Barangsiapa makan makanan, kemudian 
mengucapkan: Alhamdulillahil ladzii ath’amanii 



KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


91 


hadza wa razaqaniihi min ghairi haulin minnii 
wa laa quwwah. 

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah yang 
telah memberiku makan dengan makanan ini 
dan telah memberiku rezki tersebut dengan 
tanpa daya dan kekuatan dariku, maka Allah 
mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu.” 
(HR Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah 
dengan sanad hasan). 

Dari Abu Umamah radhiallahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam setelah 
selesai makan mengucapkan: 

V j “'j iS’jLo Ldp “'l! 

■ % 

“Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban 
mubarakan fiih, ghaira makfiyyin wa laa 
muwadda’in wa laa mustaghna ‘anhu rabbunaa. 

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah 
dengan pujian yang banyak, yang baik, lagi 
berkah, yang tidak dianggap cukup, yang tidak 
berakhir dan yang selalu dibutuhkan.” (HR Al- 
Bukhari dalam kitab shahihnya) 




DO’ A DAN DZIKIR KETIKA 
MELIHAT SUATU NEGERI ATAU 
KEMBALI DARI NEGERI LAIN 

Dari Syuhaib radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam tidak melihat suatu 
negeri yang akan dimasukinya kecuali mengucapkan 
saat melihatnya: 

£^JI t-Jjj ijjlihl ISj 'i_J J ^1« 

Vj3 ‘o^' oM^ 1 Vjj 

iLj-s t» o-i* 'j~*~ 'illLit ijj T) i 

. (iLj-a L> LjIaI O" 

“Allahumma rabbis samaawaatis sab’i wa 
maa adllalna, wa rabbal aradhinas sab’i wa 
maa aqlalna wa rabasy syayathiini wa maa 
adhlalna, wa rabar riyaahi wa maa dzaraina, 
as’aluka khaira hadzihil qaryati wa khaira 
ahlihaa, wa a’uudzu bika min syarriha wa 
syarri ahlihaa wa syarri maa fiihaa. 

Artinya: “Ya Allah, Rabb tujuh langit dan apa 
yang tersimpan padanya, Rabb tujuh bumi dan 
apa yang terkandung padanya, Rabb setan dan 



KUMPULAN DO’A DAN DZ1KIR 


93 


apa yang mereka sesatkan, Rabb angin dan 
apa yang diterbangkannya, aku mohon 
kebaikan kampung ini dan kabaikan 
penduduknya dan kebaikan apa saja yang ada 
di dalamnya, dan aku mohon perlindungan 
kepadaMu dari buruknya desa ini dan 
buruknya penduduknya dan segala keburukan 
yang ada di dalamnya.” (HR An-Nasai dengan 
sanad hasan). 

Dari Anas radhiallahu ‘anhu ia berkata: “Kami 
pulang (dari suatu perjalanan) bersama Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam sehingga ketika kami 
berada ke arah Madinah beliau bersabda: 

. Kjj_uU- Uj^I OjJj'Le- 

“Aayibuunaa taaibuunaa ‘aabidunaa lirabbinaa 
haamiduun. 

Artinya: “Kami kembali dengan bertobat, 
tetap beribadah, dan selalu memuji kepada 
Rabb kami.” Dan beliau tidak henti-hentinya 
mengucapkan do’a itu sampai beliau 
memasuki kota Madinah. (HR Imam Muslim). 





94 


DO’ADAN DZIKIR 
KETIKA ADZAN DAN 
SESUDAHNYA 

Dari Abu Said Al-khudri radhiallahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

. « U Jta \jijii «4-CJl BI» 

“Jika engkau mendengar adzan maka 
ucapkanlah seperti apa yang di ucapkan oleh 
muadzdzin.” (Muttafaq alaih) 

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 
Barangsiapa yang mengucapkan (do’ a ini) ketika 
mendengar adzan: 

ljuid> ci tSSUt Sjpjjl u->j 

. «4j Se-J (_5 jJI b 'Waa aUjIj t i 

“Allahumma Rabba hadzihid dakwatit 
taammah, was shalaatil qaaimah, aati 
muhammadanil wasiilah wal fadhiilah, wab 
a’tshu maqaamam mahmudanil ladzii wa a’ttah. 

Artinya: “Ya Allah, Rabb panggilan yang 



KUMPULAN DO’A DAN D2IKIR 


95 


sempurna ini, dan shalat yang didirikan, 
berikanlah untuk Nabi Muhammad kedudukan 
yang tinggi dan kemuliaan, dan bangkitlahlah 
dia pada kedudukan yang terpuji yang telah 
engkau janjikannya. Maka berhak baginya 
syafaatku pada hari kiamat.” (HR Al-Bukhari) 

Dan Imam Al-Baihaqi menambah pada akhir hadits 
-ini dengan sanad hasan: 

“Innaka laa tukhliful miia’ad. 

Artinya: “Sesungguhnya engkau tidak 

mengingkari janji).” 

Dari Sa’d bin Abu Waqqas rdhiallahu ‘anhu dari 
Rasulillah shallallahu alaihi wa sallam beliau 
bersabda, Barangsiapa yang mengucapkan (do’a ini) 
ketika mendengar muadzdzin: 

oXp 5!j «J y «Oa-J ^1 'j 51 % 'f» 

“Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa 
syariikalah, wa anna Muhammadan ‘abduhu 
wa rasuluhu, radhiitu billaahi rabba, wabi 
Muhammadir rasuula, wa bil islami diina. 



96 


Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah 
(Tuhan) yang berhak disembah kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan 
sesungguhnya Muhammad hamba Allah dan 
utusanNya, aku rela Allah sebagai Rabb, 
Muhammad sebagai rasul, dan Islam sebagai 
agama. Maka Allah mengampuni dosa- 
dosanya.” (HR Muslim) 

Dari Umar bin Khaththab radhiallahu ‘anhu ia 
berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: 

4}| f jk\ 'dil : 3t£ %\ *ps\ '«il oipJ' 36 'i}" 

aJI N ol : JIs'aSjI aIJI : 3tS '•’jP 

jil JLj-it :36 dit 3^0 'ulAi 0' ->4^1 :J15 di' 

3^- N :3l5 /J* 'y- :36 p «i' 3^-3 

3> N : 3li p5UJ' > :3li p Sj» 

«jl :3U ‘^VaJiI ^*«i' : 36 p ‘«ih 
t Jl ^ /4il -d' 'y :36'«i' Ahli ^ :3U p 

. dA>Jl ji-i 

“Ketika muadzdzin mengucapkan allahu akbar 



KUMPULAN DO’ A DAN DZIKIR 


97 


akbar, kemudian jika mengucapkan: “Asyhadu 
allaa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak 
ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah), 
maka ucapkanlah: asyhadu allaa ilaaha illallah, 
dan jika mengucapkan: Asyhadu anna 

Muhammadar rasulullah (aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah), maka 
ucapkanlah: Asyhadu anna muhammadar 

rasulullah, dan jika mengucapkan: hayya ’alash 
shalaah (mari kita dirikan shalat), maka 
ucapkanlah: laa haula wa laa quwwata illaa 
billah (tidak ada daya dan kekuatan melainkan 
dari Allah) dan ketika mengucapkan: hayya 
’alal falaah (mari kita menuju kemenangan), 
maka ucapkanlah: laa haula wala quwwata illa 
billah. dan jika mengucapkan: allahu akbar 
allahu akbar, maka ucapkanlah: Allahu akbar 
allahu akbar, dan jika mengucapkan: laa ilaaha 
illallah, maka ucapkanlah: laa ilaaha illallah, 
dan barangsiapa yang mengucapkan seperti 
yang tersebut di atas dari lubuk hatinya, maka 
ia akan masuk surga.” (HR Muslim) 

Dari Abdullah bin ‘amr bin ‘ash radhiallahu ‘anhu 
bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda: 



98 


wa sallam bersabda: 

:£ijb u J- j&r* W 

'&\ l jlS p C Yj^s- t$J aIp «lili i'^o fjs- { J^> ‘J* 

4)1 iCe ^ -C*J (_s£o M Ijj 

<d cJU- iJL^Jl ^J'4bl Ob ‘j* OjSl <jf 

“Jika engkau mendengar muadzdzin, maka 
ucapkanlah seperti yang diucapkannya, 
kemudian bacalah shalawat kepadaku, karena 
siapa yang membaca shalawat satu kali saja, 
maka Allah memberikan kepadanya sepuluh 
rahmat. Kemudian mohonlah kepada Allah 
untukku Al-Wasilah, karena ia (Al-Wasilah) 
adalah kedudukan yang tinggi disurga yang 
tidak layak kecuali bagi hamba dari hamba- 
hambaNya, dan aku berharap agar hamba itu 
adalah “Aku.” Dan barangsiapa momohon 
kepada Allah untukku Al-Wasilah maka 
berhak baginya syafaatku.” (HR Muslim 
dalam shahihnya) 


KUMPULAN DO’A DAN DZIKIR 


99 


DISYARIATKAN SALAM DAN 
MENJAWABNYA DAN DO’A BAGI 
ORANG YANG BERSIN SERTA 
DO’A KETIKA MENJENGUK 
ORANG SAKIT 

Dari AbduUah bin ‘Amr bin ‘Ash radhiallahu ‘anhu, 
bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam: “Ajaran Islam mana yang 
baik? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjawab: 

(J Jjj 

“Engkau memberi makan, dan mengucapkan 
salam (assaiamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa 
barakatuh) kepada orang yang engkau kenal 
dan tidak mengenalnya.” (Muttafaq alaih) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

j\ IjjUj N J t AlpJI (1) j\+JG 'i/# 

. ijjs ' r ^ui \j£] . i £ & \l\ 'J* jjdll 

“kalian tidak masuk surga sehingga kalian 
beriman, dan kalian tidak beriman dengan 



sempurna sehingga kalian saling mencintai, 
maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu 
jika kalian lakukan, maka kalian akan saling 
mencintai, sebarkanlah salam di antara 
kalian.” (HR Muslim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ahwa 
Rasulullah shallallahu lalaihi wa sallam bersabda: 

Cm» m. IJ 

. 1 tSydll t^rYj 

“lima hal wajib bagi seorang Muslim atas 
saudaranya Muslim: menjawab salam, 

mendo’akan yang bersin, memenuhi panggilan, 
menjenguk orang sakit, dan mengantarkan 
jenazahnya.” (Muttafaq alaih) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 
ilr, jJLi isj jOiiii 

<U)I JuAs iilj t4>wajli lilj illpj 

. oU ISJj IoJjO j> ISIj 

“Hak seorang Muslim atas saudaranya Muslim 
ada enam: Jika engkau beijumpa kepadanya, 
maka ucapkanlah salam, dan jika ia minta nasihat 
kepadamu, maka nasihatilah, jika ia bersin dan 



KUMPULAN DO’A DAN DZ1KIR 


101 


membaca alhamdu lillah, maka do’akanlah, jika ia 
sakit, maka jenguklah, dan jika ia mati, maka 
ikutilah (antarkanlah) janazahnya.” (HR Muslim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam ia berkata: 

'pSjPi jplp isu i'L/j&i ^iLiii 4-^4 '<i>i !>i » 

151 j . uf w JuAj 

t ,* ISU . Lo o^lli jUalijI 'y* I 

. Kul laJtJ l (JjUwj» 
“Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan benci 
menguap, dan jika seseorang bersin kemudian 
membaca alhamdulillah maka wajib atas 
saudaranya yang mendengar untuk 
mendo’akannya (yarhamukallah artinya: semoga 
Allah merahmatimu). Adapun menguap itu datang 
dari setan, maka hendaknya ia mencegahnya 
dengan sekuatnya Dan jika ia mengucapkan ha’, 
maka setan mentertawakannya.” (Muttafaq alaih) 

Dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

• U \J& ISji Olklll ly> 

“Munguap itu dari setan, jika seseorang dari 



kalian menguap, maka hendaknya mencegahnya 
dengan sekuatnya.” (HR Muslim). 

Dari Abu said Al-Khudri radhiallahu ‘anhu ia berkata, 
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

. «ji X .j lU'/l l jU . 4J iXj vi) — lili lil» 

“Jika seseorang dari kalian menguap, maka 
hendaknya ia menutup mulutnya dengan 
tangannya, karena setan masuk (darinya).” 
(HR Muslim) 

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia berkata: 

•) - 'd JZJ3 4) 6-^ 'M” 

: jib '4)1 /d tSu /4»i 

. ^J/aj}'4)l 

“Jika seseorang dari kalian bersin, maka 
hendaknya ia mengucapkan: alhamdulillah (segala 
puji milik Allah) dan hendaknya saudara dan 
kawannya mengucapkan kepadanya: 
yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu), dan 
hendaknya ia mengucapkan (kepada saudara dan 
kawan tadi) yahdikumullah wa yushlihu baalakum 
(semoga Allah memberimu hidayah dan 
memperbaiki keadaanmu).” (HR Al-Bukhari) 

Abu Musa Al-Asy’ ari , radhiallahu ‘anhu berkata. 



KUMPULAN DO’A DAN DZ1KIR 


103 


Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda: 


. <1)1 JU->OjtJuU ti 




“Jika seseorang dari kalian bersin kemudian 
membaca alhamdulillah maka do’akanlah 
(dengan mengucapkan yarhamukallah) dan jika 
ia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka 
jangan engkau mendo’akannya.” (HR Muslim) 

PENUTUP BUKU INI DITUTUP DENGAN 
PENTINGNYA NASEHAT 


Dari Abu Ruqayyah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 
“Agama itu adalah nasehat. Dikatakan kepadanya: 

1 ?4il 0 jL'jl JJ 

■ (jy»J ~ -oJl J . aJ 

“Untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau 
menjawab: “Untuk Allah, KitabNya, RasulNya, 
para pemimpin umat Islam dan untuk umat Islam 
secara umum.” (HR Muslim dan shahihinya) 

Dari Jarir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu ia berkata: 


“Aku berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 
alaihi wa sallam untuk mendirikan shalat, 
membayar zakat, dan menasehati setiap 
Muslim.” (HR Al-Bukhari dan Muslim dalam 



kedua kitab shahihnya) 

Dari Anas bin Malik Radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 

«4 — 

“Tidak sempurna iman seseorang sehingga 
mencintai saudaranya sebagaimana cintanya 
kepada dirinya sendiri.” (Muttafaq alaih) 

Dari Abu Mas’ud radhiallahu ‘anhu dari Nabi 
shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 

<uJlpU }>■ l)* & dr '’ 8 

“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka 
baginya pahala sama seperti pahala bagi yang 
mengenakannya.” (HR Muslim dalam shahihnya) 

Inilah akhir apa yang dapat saya kumpulkan dan 
saya himpun. Dan saya mohon kepada Allah Ta’ala 
agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi hamba- 
hambaNya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar 
lagi dekat. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb 
semesta alam, dan shalawat serta salam semoga 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, 
keluarganya, shahabat-shahabatnya, dan orang yang 
mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. 




